BESTSELLER INTERNASIONAL 


GARA GEPAT 
MELATIH KEBIASAAN POSITIF 
SEHARI-HARI 


Langkah Sederhana Setiap Hari 
untuk Menciptakan Kehidupan yang Anda Inginkan 


MARC REKLAU 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA CEPAT 
MELATIH KEBIASAAN POSITIF 
SEHARI-HARI 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gemilang adalah divisi penerbit Kelompok Pustaka Alvabet (KPA). 
Hadir dengan karya-karya inspiratif dan kiat praktis tentang motivasi dan 
pengembangan diri serta parenting dan edukasi, Gemilang menyajikan 
buku-buku bermutu untuk hidup yang lebih baik dan bermakna. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CARA CEPAT 
MELATIH KEBIASAAN POSITIF 
SEHARI-HARI 


Langkah Sederhana Setiap Hari 
untuk Menciptakan Kehidupan yang Anda Inginkan 


MARC REKLAU 


GE, 1, 
v £ 


Kelompok Pustaka Alvabet 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Diterjemahkan dari 


30 DAYS 
Change your habits, Change your life 


Hak cipta O Marc Reklau, 2014 


Penerjemah: Viffah Yuniastuti 
Editor: M. Igbal Dawami 
Proofreader: Chaerul Arif 

Desain sampul: Ujang Prayana 


Tata letak: Priyanto 
Cetakan 1, November 2017 


Diterbitkan oleh Penerbit Gemilang 
(Kelompok Pustaka Alvabet) 
Anggota IKAPI 


Ciputat Mas Plaza Blok B/AD 
Jl. Ir. H. Juanda No. 5A, Ciputat 
Tangerang Selatan 15412 - Indonesia 
Telp. t62 21 7494032, Faks. #62 21 74704875 
Email: redaksi@alvabet.co.id 
www.alvabet.co.id 


Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT) 


Reklau, Marc 

Cara Cepat Melatih Kebiasaan Positif Sehari-Hari: Langkah 
Sederhana Setiap Hari untuk Menciptakan Kehidupan yang Anda 
Inginkan/Marc Reklau, Penerjemah: Viffah Yuniastuti, 

Editor: M. Igbal Dawami 

Cet. 1 — Jakarta: Penerbit Gemilang, November 2017 

272 hlm. 13 x 20 cm 


ISBN 978-602-61173-2-8 


1. Pengembangan Diri I. Judul. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Permulaan adalah bagian terpenting 
dari suatu pekerjaan.” 


— Plato — 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Pendahuluan 
1 Tulis Ulang Kisah Anda 
2 Disiplin Diri dan Komitmen 
3 Bertanggung Jawab Penuh atas Diri Anda! 
4 Pilihan dan Keputusan 
5 Pilih Pikiran Anda 
6 Apa yang Anda Yakini? 
7 Pentingnya Sikap Anda 
8 Perspektif adalah Segalanya 
9 Sabar dan Jangan Menyerah! 
10 Belajar “Mentalitas Edison” 
11 Nikmati Sengkarut dan Perubahan! 
12 Fokus pada Apa yang Anda Inginkan, 
Bukan pada Kekurangan Anda! 
13 Perhatikan Ucapan Anda 
14 Kebiasaan Baru, Kehidupan Baru! 
15 Kenali Diri Anda 
16 Kenali 4 Nilai Utama Anda 
17 Ketahui Kekuatan Anda 
18 Hargai Pencapaian Anda 
19 Tulis Tujuan Anda Lalu Raihlah! 
20 Berikutnya! 
21 Hindari Pencuri Energi 
22 Kelola Waktu Anda 
23 Mulai Teratur! 


vii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


24 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
dd 
45 
46 
47 
48 


49 
50 
51 


52 
53 
54 


DAFTAR ISI 


Katakan “Tidak” Kepada Mereka dan 

“Ya” Kepada Diri Anda 

Bangun Pagi! Kurangi Tidur! 

Hindari Media Massa 

Apakah Anda “Harus” atau “Memilih Untuk” 
Hadapi Rasa Takut! 

Singkirkan Semua yang Mengganggu Anda 
Bersihkan Lemari Anda 

Membersihkan Kekacauan dan Toleransi 
Saling Terkait-Contoh Nyata 

Jam Terpenting 

Temukan Tujuan dan Cinta Anda 
Berjalanlah Setiap Hari 

Apa Standar Anda? 

Mengadaptasi Sikap Bersyukur! 

Keajaiban Visualisasi 

Bagaimana Jika? 

Lepaskan Masa Lalu 

Rayakan Kemenangan! 

Bergembiralah! 

Tugas Ganda itu Bohong! 

Sederhanakan Hidup Anda 

Senyum Lebih Banyak! 

Mulai Rasakan Kekuatan Tidur Siang Singkat 
Bacalah Selama Setengah Jam Setiap Hari 
Mulai Menabung 

Maafkan Semua Orang yang Berbuat Salah 
Kepada Anda (dan Terutama Diri Anda Sendiri) 
Tiba Sepuluh Menit Lebih Awal 

Kurangi Bicara, Perbanyak Mendengar! 
Jadilah Perubahan yang Anda Ingin Lihat 
di Dunia Ini! 

Berhenti Mencoba, Mulailah Mengerjakan 
Kekuatan Afirmasi 

Tuliskan 25 Kali Sehari 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


81 
84 
87 
90 
93 
97 
100 


102 
105 
108 
112 
114 
116 
118 
121 
124 
126 
128 
131 
133 
137 
140 
142 
144 


146 
149 
151 


153 
155 
157 
160 


5D 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 


68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 


86 
87 


DAFTAR ISI 


Berhenti Membuat Alasan 
Tahan Harapan Lalu Bersinarlah 
Rancang Hari Ideal Anda 
Terima Emosi Anda 

Lakukan Sekarang! 


Berpura-Puralah Sampai Anda Mewujudkannya! 


Ubah Postur Anda 


Mintalah Apa yang Sebenarnya Anda Inginkan 


Dengarkan Suara dalam Diri Anda 
Menulis Buku Harian 

Berhenti Merengek! 

Menjadi Penerima 

Jangan Habiskan Waktu dengan Orang 
yang Salah! 

Jalani Hidup Anda Sendiri 

Siapakah yang Nomor Satu? 

Investasi Terbaik Anda 

Jangan Terlalu Keras pada Diri Sendiri 
Jadilah Diri Sendiri 

Manjakan Diri Anda 

Perlakukan Tubuh Anda Seperti Kuil 
Olahraga Minimal 3 Kali Seminggu 
Bertindak. Wujudkan! 

Nikmati Lebih Banyak 

Berhenti Menilai! 

Kebaikan Acak Setiap Hari 
Selesaikan Masalah Anda, Semua 
Kekuatan Meditasi 

Dengarkan Musik Bagus-Setiap Hari! 
Jangan Khawatir 


Gunakan Waktu Perjalanan Anda dengan Bijak 
Habiskan Waktu Lebih Banyak dengan Keluarga 


Anda 
Jangan Jadi Budak Telepon 
Cara Menangani Masalah 


ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


162 
164 
166 
168 
172 
175 
177 
179 
181 
183 
185 
187 


189 
192 
194 
197 
199 
201 
203 
205 
207 
210 
213 
215 
217 
219 
221 
224 
226 
228 


230 
232 
234 


88 
89 


DAFTAR ISI 


Beristirahatlah 
Temukan Hal Penting Setiap Hari 


90  Keluarlah dari “Zona Nyaman” 
91 Berapa Harga yang Anda Bayar untuk 
Tidak Berubah? 
92 Semua Hanya Sementara 
93 Cari Pembimbing! 
94 Jalani Hidup Sepenuh Hati. Lakukan Sekarang! 
Terima Kasih 
Penulis 


Xx 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


236 
238 
240 


243 
246 
249 
252 


257 
259 


PENDAHULUAN 


Jika Anda pikir Anda bisa, Anda benar. Jika Anda pikir 
Anda tidak bisa, Anda benar” 


— Henry Ford — 


Lihat sekitar Anda. Apa yang Anda lihat? Lihat sekeliling 
Anda, suasana, dan orang-orang di sekitar Anda. 
Pikirkan kondisi hidup Anda sekarang: pekerjaan, 
kesehatan, teman, orang di sekeliling Anda. Seperti apa 
mereka? Apakah Anda bahagia dengan apa yang Anda 
lihat? Sekarang, lihat dalam diri Anda. Apa yang Anda 
rasakan SEKARANG? Anda puas dengan hidup Anda? 
Anda menginginkan lebih? Apakah Anda percaya 
bahwa Anda bisa bahagia dan sukses? Apa yang hilang 
dari hidup Anda, yang Anda perlukan untuk menyebut 
hidup Anda bahagia dan/atau sukses? Mengapa sebagian 
orang tampak memiliki segalanya sedangkan orang 
lain tidak? Sebagian besar orang tidak tahu bagaimana 
mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Sebagian di 
antara kita hanya menyalahkan nasib dan kesempatan. 
Maaf, saya harus menjadi salah satu yang berkata: “Maaf 
teman! Kamu menciptakan hidupmu sendiri! Semua 
yang terjadi kepadamu diciptakan oleh KAMU—baik 


1 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MARC REKLAU 


dengan sadar maupun tidak, hidupmu bukanlah akibat 
nasib atau keadaan.” 

Saya memutuskan untuk menulis buku ini karena saya 
melihat begitu banyak orang bermimpi memperbaiki 
hidup mereka, lebih bahagia, menjadi lebih kaya, tapi 
menurut mereka, satu-satunya mewujudkannya adalah 
dengan suatu keajaiban: menang lotre, menikahi orang 
kaya, atau keberuntungan lainnya. Mereka menunggu 
pengaruh dari luar terjadi secara kebetulan dan meng- 
ubah segalanya. Mereka pikir hidup terjadi begitu saja. 
Sebagian besar di antara mereka tidak tahu bahwa 
mereka bisa sepenuhnya mengontrol kehidupan, setiap 
saat dan setiap hari dalam hidup mereka. Jadi, mereka 
terus bermimpi, melakukan hal yang selalu mereka 
lakukan, dan menunggu keajaiban. Kadang, mereka 
bahkan tidak tahu apa yang mereka inginkan! Berikut 
adalah percakapan yang saya temui: 


O: “Apa yang Anda lakukan jika punya cukup waktu dan 
uang?” 

A: “Wow! Itu luar biasa sekali! Saya akan bahagia!” 

O: “Seperti apakah “bahagia bagi Anda?” 

A: “Saya bisa melakukan semua yang saya ingin lakukan!” 

O: “Lalu apakah semua yang Anda ingin lakukan?” 

A: “Oh! Anda menang. Saya bahkan tidak tahu!” 


Tragedi sebenarnya adalah andai saja mereka mau 
berhenti sejenak, bertanya pada diri mereka sendiri 
apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam hidup, 
menuliskan tujuan mereka dan mulai mengerjakannya, 


2 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


mereka akan dapat mewujudkan keajaiban itu. Saya 
sering melihatnya dengan klien pelatihan saya: orang 
yang datang pada saya karena ingin mengubah sesuatu 
dalam hidup mereka. Alih-alih hanya duduk dan me- 
nunggu serta memimpikan kehidupan yang lebih baik, 
mereka mengatasi masalah mereka sendiri dan mulai 
bertindak! Dan hasilnya menakjubkan! 

Ingat: Anda menjalankan hidup pilihan Anda! 
Bagaimana? Hal ini karena kita menciptakan kehidupan 
kita setiap saat melalui pemikiran, keyakinan, dan harap- 
an kita. Sementara pikiran kita sangat kuat hingga akan 
memberikan apa yang kita minta. Sisi baiknya adalah 
Anda dapat melatih pikiran Anda untuk memberi hal- 
hal yang Anda inginkan saja, bukan hal-hal yang tidak 
Anda inginkan! Lebih menggembirakan lagi: Anda bisa 
mempelajari cara mengatasi hal-hal yang tidak dapat 
Anda kendalikan dengan cara yang lebih efisien dan 
tidak terlalu menyakitkan. 

Saya telah mempelajari prinsip-prinsip kesuksesan 
dan cara meraih kebahagiaan selama hampir 25 tahun. 
Apa yang saya ketahui tanpa sadar menjadi metode 
terstruktur menggunakan alat dan latihan pembinaan. 
Lebih dari sebelumnya, saya percaya bahwa kesuksesan 
dapat direncanakan dan diciptakan. Bagi orang-orang 
skeptis, yang berpikir bahwa semua ini adalah omong 
kosong metafisika, lihat saja perkembangan luar biasa 
yang dibuat oleh ilmu pengetahuan dan bagaimana 
perkembangan ini sekarang dapat membuktikan banyak 
hal, yang pada 25 tahun lalu hanya dapat diyakini 
tapi belum terbukti. Pesan paling penting dalam 


3 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MARC REKLAU 


buku kecil ini adalah: Kebahagiaan tergantung pada 
ANDA, bukan orang lain! Dalam buku ini, saya ingin 
memperkenalkan Anda pada beberapa tip, trik, dan 
latihan yang sudah terbukti dapat memperbaiki hidup 
melebihi imajinasi Anda jika Anda mempraktikkannya 
secara konstan dan persisten. Kabar bagus lain: Anda 
tidak perlu menang lotre untuk bahagia! Anda dapat 
mulai dengan melakukan hal-hal kecil dalam hidup 
dengan berbeda secara konstan dan konsisten, hingga 
pada waktunya akan terlihat hasilnya. Begini cara klien 
pembinaan saya meraih hasil luar biasa: menciptakan 
kebiasaan baru, bekerja menuju tujuan secara konsisten, 
dan melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka pada 
tujuan tersebut setiap harinya. Itu mungkin! Anda bisa 
melakukannya! Anda pantas mendapatkannya! 

Namun, membaca buku saja tidak akan membantu 
banyak. Anda harus BERTINDAK! Itu adalah bagian 
paling penting—(dan juga bagian yang perlu saya 
perjuangkan selama bertahun-tahun). Anda harus 
mulai melakukan dan mempraktikkan latihan serta 
memperkenalkan kebiasaan baru dalam kehidupan 
Anda. Jika Anda sangat penasaran—baca seluruh buku 
sekali, dengan pena atau pensil dan buku catatan di 
tangan untuk mencatat jika perlu. Lalu, baca buku untuk 
yang kedua kalinya—di sini tantangannya—dan sekarang 
mulai melakukan beberapa latihan dan memperkenalkan 
kebiasaan baru dalam kehidupan Anda. Jika Anda 
melakukan latihan dalam buku ini secara teratur dan 
konsisten, kehidupan Anda akan berubah lebih baik! 
Para ahli dalam bidang pengajaran, pembinaan, dan 


YA 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PENDAHULUAN 


Pemrograman Neurolinguistik setuju bahwa untuk 
mengimplementasikan kebiasaan baru diperlukan waktu 
21 sampai 30 hari. 30 hari yang mengubah kehidupan 
Anda. 30 hari bekerja secara konsisten pada diri dan 
kebiasaan Anda dapat membalikkan semuanya—atau 
setidaknya menempatkan Anda di posisi yang lebih baik. 
Setidaknya cobalah! Lakukan beberapa latihan selamat 
minimal 30 hari. Lakukan yang mudah bagi Anda. Jika 
itu tidak berhasil, kirim email ke saya dengan keluhan 
Anda ke marc@marcreklau.com. 


Saya juga telah menyediakan beberapa 
LEMBAR KERJA di www.marcreklau.com 


Unduh dan BERSENANG-SENANGLAH! 


5 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1 


TULIS ULANG KISAH ANDA 


“Ubah cara Anda melihat sesuatu, maka sesuatu 
yang Anda lihat akan berubah” 


— Wayne W. Dyer — 


Pertama kali saya berhubungan dengan ide ini hampir 
25 tahun yang lalu saat membaca buku Jane Roberts, 
Seth Speaks. Seth mengatakan bahwa Anda adalah 
penulis, sutradara, dan aktor utama kisah Anda. Jadi, 
jika Anda tidak suka jalan ceritanya... ubahlah! Pada 
saat itu, saya pikir ini adalah ide yang menenangkan, 
lalu mencobanya, dan menghidupkannya sejak saat itu 
—saat senang maupun susah. Tidak penting apa yang 
terjadi di masa lalu Anda. Masa depan Anda adalah 
lembaran bersih! Anda dapat menemukan kembali diri 
Anda sendiri! Setiap hari membawa kesempatan untuk 
memulai kehidupan baru! Anda harus memilih identitas 
Anda setiap saat! Jadi, akan menjadi siapa diri Anda? 
Terserah Anda untuk memutuskan akan menjadi siapa 
sejak hari ini. Apa yang akan Anda lakukan? 

Jika Anda MELAKUKAN beberapa hal yang di- 
sarankan dalam buku ini, menciptakan kebiasaan baru 


7 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MARC REKLAU 


dan melakukan beberapa dari sekian banyak latihan 
yang akan Anda temukan di sini, banyak hal akan mulai 
berubah. Hal ini tidak akan mudah dan Anda perlu 
disiplin, sabar, serta persisten. Namun, hasilnya akan 
terlihat. 

Pada 2008, pelatih FC Barcelona Josep “Pep” 
Guardiola mengambil alih tim yang ada dalam keadaan 
menyedihkan. Saat itu dia berkata pada 73000 orang 
yang datang di stadion dan jutaan penonton di televisi 
Catalunya, dalam pidato inaugurasinya: “Kami tidak 
dapat menjanjikan Gelar Anda. Apa yang kami janjikan 
adalah usaha dan bahwa kami akan bertahan, bertahan, 
bertahan sampai akhir. Kencangkan sabuk Anda—kita 
akan bersenang-senang” Pidato ini memulai periode 
paling sukses dalam sejarah 115 tahun klub itu dan 
hanya sedikit orang yang berpikir hal ini dapat diulang. 
Tim itu memenangkan 3 kompetisi nasional, 2 piala 
nasional, 3 Piala Super Spanyol, 2 Piala Super Eropa, 2 
Liga Champions, dan 2 Piala Dunia Antar Klub dalam 
4 tahun dominasi mereka di sepak bola dunia. (Jika 
Anda tidak mengikuti sepak bola: Hal ini seperti tim 
NFL yang biasa saja, yang memenangkan 4 Superbowl 
berturut-turut). 


Mereka menulis ulang kisah mereka. 


Sekarang giliran Anda. Berusahalah, lalu bertahan, ber- 
tahan, bertahan! Jangan menyerah! Kencangkan sabuk 
Anda dan bersenang-senanglah! 


8 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2 


DISIPLIN DIRI DAN KOMITMEN 


“Karakter yang membangunkan kita dari tempat tidur, 
komitmen yang menggerakkan kita untuk bertindak, dan 
disiplin yang memungkinkan untuk meneruskannya.” 


— Zig Ziglar — 


Jika Anda tidak dapat melakukan hal besar, 
lakukan hal kecil dengan cara besar.” 


— Napoleon Hill — 


Ini adalah salah satu dari bagian pertama, karena 
merupakanfondasikesuksesan Andadi masamendatang! 
Jalan kesuksesan dan kebahagiaan Anda sangat terkait 
dengan tekad dan komitmen Anda. Sifat karakter ini 
akan menentukan apakah Anda melakukan apa yang 
Anda bilang akan Anda lakukan, lalu menjalankannya. 
Hal ini akan menjaga Anda tetap mengarah pada tujuan 
bahkan saat semua seperti menentang Anda. Disiplin 
diri adalah melakukan hal-hal yang Anda perlu lakukan, 
bahkan jika Anda tidak bersemangat melakukannya. 
Jika Anda melatih disiplin diri dan mempunyai tekad 
untuk berhasil, Anda dapat melakukan hal-hal besar 
dalam hidup Anda. Tetapi, jika saat ini Anda bahkan 


9 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MARC REKLAU 


tidak mempunyai sedikit pun disiplin diri dalam diri 
—jangan khawatir. Anda dapat mulai melatih disiplin 
diri dan tekad Anda sejak saat ini! Disiplin diri seperti 
otot. Semakin banyak Anda melatihnya, semakin baik 
hasilnya. Jika disiplin diri Anda sekarang lemah, mulai 
melatihnya dengan menentukan tujuan kecil yang bisa 
dijangkau. 

Tulis kesuksesan yang Anda miliki dan ingat 
bahwa Anda tidak memiliki batasan—hanya yang 
Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Visualisasikan 
manfaat yang akan Anda dapatkan di ujung jalan ini: 
Misalnya, jika Anda ingin berlari pukul 6.00 pagi tapi 
sepertinya enggan bangun dari tempat tidur—bayangkan 
betapa baiknya perasaan Anda jika mendapatkan 
tingkat kebugaran yang Anda inginkan dan betapa luar 
biasanya penampilan Anda nanti. Lalu bangunlah, pakai 
pakaian lari, lalu pergilah! Ingat: Buku ini hanya akan 
berhasil jika Anda mempunyai tekad dan disiplin untuk 
mengerjakannya! 

Apa kata-kata berharga Anda? Jalankan komitmen 
Anda dengan serius! Karena tidak menjaga komitmen 
mempunyai konsekuensi mengerikan: Anda kehilangan 
energi, kehilangan kejelasan, bingung dengan tujuan 
Anda, dan bahkan yang lebih buruk lagi, kehilangan 
kepercayaan diri, serta rusaknya harga diri Anda! Untuk 
menghindari hal ini, Anda harus menyadari apa yang 
benar-benar penting bagi Anda dan bertindak sejalur 
dengan nilai-nilai Anda. 

Komitmen adalah pilihan! Buat komitmen yang 
benar-benar Anda inginkan saja. Hal itu bisa berarti 


10 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DISIPLIN DIRI DAN KOMITMEN 


sedikit komitmen dan lebih banyak “TIDAK” Jika 
Anda berkomitmen—jaga komitmen Anda apa pun 
risikonya. Pahami pentingnya dan nilai yang pantas 
mereka dapatkan serta sadari konsekuensi jika tidak 
menjaganya. 


Waktunya bertindak! Ajukan beberapa pertanyaan ber- 
ikut pada diri Anda: 


1) Dalam hal apa Anda kurang disiplin saat ini? 
Jujurlah. 


2) Apa manfaat yang akan Anda dapatkan jika Anda 
lebih disiplin? Apa langkah pertama Anda untuk 
mencapai tujuan? 


3) Tuliskan rencana tindakan Anda dalam langkah- 
langkah kecil, dan tetapkan tenggat waktu untuk diri 
Anda. 


4) Bagaimana Anda bisa tahu saat Anda telah mencapai 
tujuan untuk lebih disiplin diri? 


11 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3 


BERTANGGUNG JAWAB PENUH 
ATAS DIRI ANDA! 


“Penampilan puncak dimulai dengan bertanggung 
jawab penuh atas hidup Anda dan semua yang terjadi 
pada Anda.” 


— Brian Tracy — 


“Sebagian besar orang tidak benar-benar menginginkan 
kebebasan, karena kebebasan melibatkan tanggung 
jawab, dan sebagian besar orang takut akan 
tanggung jawab.” 


— Sigmund Freud — 


Hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas hidup 
Anda, dan itu adalah ANDA! Bukan bos Anda, bukan 
pasangan Anda, bukan orangtua Anda, buka teman 
Anda, bukan klien Anda, bukan ekonomi, bukan cuaca. 
ANDA! Pada hari kita berhenti menyalahkan orang 
lain untuk semua yang terjadi dalam hidup kita, semua 
akan berubah! Bertanggung jawab atas hidup Anda 
berarti mengambil alih hidup Anda dan menjadi tokoh 
utamanya! Alih-alih menjadi korban keadaan, Anda 


12 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS DIRI ANDA! 


justru akan mendapatkan kekuatan untuk menciptakan 
keadaan Anda sendiri atau setidaknya kekuatan untuk 
menentukan bagaimana Anda akan bertindak meng- 
hadapi keadaan yang dihadirkan oleh hidup Anda. 
Tidak penting apa yang terjadi dalam hidup Anda, yang 
penting adalah sikap yang Anda adopsi. Dan sikap yang 
Anda adopsi adalah pilihan Anda! 

Jika Anda menyalahkan situasi hidup Anda pada 
orang lain, apa yang harus terjadi untuk membuat hidup 
Anda lebih baik? Semuanya harus berubah! Dan itu, 
tidak akan terjadi, teman. Jika Anda tokoh utamanya, 
ANDA mempunyai kekuatan untuk mengubah hal-hal 
yang tidak Anda sukai dalam hidup! Anda mengontrol 
pikiran, tindakan, dan perasaan Anda. Anda mengontrol 
kata-kata, serial yang Anda lihat di TV, dan orang-orang 
menghabiskan waktu bersama Anda. Jika Anda tidak 
suka hasilnya, ubah masukan Anda—pikiran, emosi, 
dan ekspektasi Anda. Berhenti bereaksi pada orang 
lain dan mulailah merespons. Reaksi bersifat otomatis. 
Merespons adalah memilih respons Anda secara sadar. 

“Anda menggenggam hidup Anda sendiri, lalu apa 
yang terjadi? Hal yang mengerikan: tidak ada yang di- 
salahkan” —Erica Jong 


13 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


